WikipediA 

Bahasa Satawal 


Bahasa Satawal adalah bahasa Mikronesia yang 
dituturkan di Negara Federasi Mikronesia. Kata kata 
dalam bahasa ini mirip dengan bahasa Mortlock. 


Daerah sebar tutur 


Bahasa Satawal dituturkan di pulau Satawal, yang terletak 
di Negara Federasi Mikronesia. Bahasa ini juga 
dituturkan di Negara bagian Yap, atol terdekat dan pulau- 
pulau seperti Lamot rek, Woleai, Puluwat, Pulusuk, dan 
Chuuk. Komunitas kecil para penutur juga dapat 
ditemukan di Saipan, Kepulauan Mariana Utara dan 
beberapa bagian dari Amerika Serikat. Menurut sensus 
tahun 1987, bahasa ini dituturkan oleh sekitar 460 orang 
namun jumlah ini telah berkembang. Seorang peniliti 
bernama Kevin Roddy melaporkan ada sekitar 700 
penutur pada tahun 2007. 


Referensi 


1. A Hammarstrom, Harald; Forkel, Robert; 

Haspelmath, Martin, ed. (2019). "Satawalese". 

Glottolog 4.1. Jena, Jerman: Max Planck Institute for the Science of Human History. 



Bahasa Satawal 

Dituturkan di Federasi Mikronesia 

Wilayah 

Kepulauan Carolin 

Rumpun 

bahasa 

Austronesia 

■ Melayu-Polinesia 


■ Oseanik 


■ Mikronesia 


■ Mikronesia inti 


■ Chuuk-Phonpei 


■ Satawal-Mortlock 


■ Bahasa Satawal 


Kode bahasa 

ISO 639-3 

stw 

Glottolog 

satal237 (http://glottolog.o 

rg/resource/languoid/id/sata 
1237) 1—1 


Diperoleh dari "https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Bahasa_Satawal&oldid=15570822" 


Halaman ini terakhir diubah pada 11 September 2019, pukul 23.23. 

Teks tersedia di bawah Lisensi Atribusi-BerbagiSerupa Creative Commons; ketentuan tambahan mungkin berlaku. 
Lihat Ketentuan Penggunaan untuk lebih jelasnya. 

































